
RUMAH TAHFIDZ & TADABUR QUR ’AN YATIM 



RUMAH TAHFIDZ & TADABUR OUR’AN YATIM 

THORICRJL ISLAM 


Perumahan Green view Blok O no 5 cikaret Cibinong 
Kab. Bogor - Jawa Barat. 



Rumah 
Tahfidz & 
Tadabur Qur’an 
Yatim 

‘Thorigul Islam’ 


Mini 

Libray 


Olah 
Raga & 
Pencinta 
Alam 


Tahsin & 
Tahfids 
Qur’an 


RUMAH TAHFIDZ & TADABUR QUR’AN YATIM THORIQUL ISLAM 

Nomor Rekening lnfaq : Endah Setyowati (BCA) 6610472441 
Cpntact Person : 1. Hafizullah (085781394515) 

2. Heru kuswantoro (081293182121) 

3. Dian Astrianti (081293182100) 


T u 

m 






RUMAH TAHFIDZ i TADABUR QUR'AN YATIM 

THORIQUL ISLAM 


DAFTAR 



I. MUKADDIMAH ◄ — 

II. MAKSUD & TUJUAN ◄— 

III. SARAN & TARGET < — 

IV. PROGRAM & KEGIATAN ◄— 
Y. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN ◄— 

VI. MEKANISME PENDAFTARAN SANTRI ◄ — 

VII. SUMBER & KEBUTUHAN DANA ◄— 

VIII. STRUKTUR KEPENGURUSAN ◄— 

IX. SEKRETARIAT & DONASI INFAQ ◄— 

X. KHATIMAH ◄— 
LAMMPIRAN ◄ — 

DAFTAR INFAQ DONATUR 





I. MUKADDIMAH 


Alhamdulillaahi Rabbil 'Aalamin, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada qudwah hasanah kita Nabi Besar 
Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, para keluarga, sahabat, Tabiin, Tabiit, ulama dan kita pengikut- 
nya. Menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi ummat Islam dan mendapat perhatian dari Rasulullah 
Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beberapa hadits yang terkait dengan kewajiban menuntut ilmu 
ini adalah: 

Dari Anas ibn Malik radhiyallahu 'anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: 
"Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam" (HR. Ibn Majah) 

Hadist lain dari shahabat "Utsman bin "Affan radhiallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah 
Shallallahu‘alaihiwasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan 
mengajarkannya." (HR Imam Bukhari , Abu Daud, Tirmidzi,m. 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: 

"Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat" (HR. Ibnu Abdil Barr) 

Disamping pendidikan formal yang selama ini kita kenal, pendidikan non-formal juga 
mempunyai andil yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di 
negeri ini. Selain menjadi pelengkap dari pendidikan formal yang sudah ada, pendidikan non-formal juga 
menjadi alternatif yang efektif bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pendidikan formal 
dikarenakan banyak hal, seperti faktor biaya, dan waktu belajar. 

Rumah Tahfidz dan Tadabur Yatim Thoriqul Islam bermaksud mengisi pos-pos pendidikan nonformal yang 
saat ini walaupun sudah banyak ada, namun belum mampu mengakomodasi kebutuhan pendidi kan anak 
dan masyarakat dalam belajar Al-Qur’an. Dalam hal ini, Rumah Tahfizh dan Tadabur Yatim Thoriqul Islam 
mengambil satu bidang pendidikan yang sangat fundamental, yaitu Al-Qur’an yang menjadi sumber dan 
pedoman hidup bagi umat Islam. Selain mempelajari Al-Qur’an dari sisi tafsir dan hikmahnya, yang tak 
kalah penting, bahkan sangat penting adalah mempelajari bagaimana cara membaca dan Menghafanyal 
dengan benar dan tartil. 

Karena ayat-ayat Al-Qur’an senantiasa kita baca dalam setiap kesempatan ibadah yang diperintahkan 
oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama pada saat ibadah Sholat lima waktu, membaca ayat-ayat Al- 
Qur’an secara tartil menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. 

“Dan bacalah Al-Qur’an dengan tartil". (QS. Al-Muzzammil: 4) 







Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Orang yang membaca Al-Qur’an sedangkan ia mahir bersama para malaikat yang 
mulia dan taat, dan orang yang membaca Al-Qur’an sedangkan ia terbata-bata dan merasa 
kesulitan, ia mendapat dua pahala." (HR. Bukhari Muslim). "Sesungguhnya orang yang di dalam 
dadanya tidak terdapat Al-Qur’an bagaika rumah yang tidak berpenghuni." ( HR. Atturmudzi). 

Di sisi lain, banyaknya anak-anak yatim dan remaja dari keluarga dhuafa yang putus 
sekolah perlu mendapatkan perhatian kita semua. Islam memberikan kemuliaan yang 
besar jika kita senang mengasuh dan menyantuni anak yatim. Dan rumah yang 
disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rumah yang ditegaskan oleh 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam salah hadits yang diriwayatkan Baihaqi: 

"Rumah yang paling disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang 
dimuliakan” 

Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah RA berkata bahwa Rosulullah Shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Orang yang menanggung anak yatim, baik anak yatim itu 
masih ada hubungan famili atau tidak, maka aku akan menanggungnya seperti dua jari ini dalam 
Surga" (HR Bukhari) 

Apabila kondisi rumah tidak memungkinkan untuk mengasuh mereka, cukuplah 
dengan cara menyantuni kehidupan mereka. Dalam satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa sallam menegaskan : "Barang siapa diantara kaum muslimin yang menaggung makan 
dan minum anak yatim, maka Allah akan memberikan kecukupan penghidupan baginya, serta 
mengharuskan dia masuk surga kecuali bila dia melakukan dosa yang tidak terampuni". (HR. 
Turmudzi) 

Membuat hati gembira orang-orang yang susah, berlemah lembut kepada orang-orang 
yang lemah dan miskin, membantu orang-orang yang tidak punya, meringankan beban orang- 
orang yang berutang, dan meminjamkan orang-orang yang membutuhkannya serta menyantuni 
anak-anak yatim, dan mengusap kepala mereka adalah perbuatan-perbuatan yang patut kita 
jalani sebagai bagian dari proses penyucian jiwa dan pencerahan kalbu. 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Berdirinya Rumah Tahfidz & Tadabur Qur,an yatim Thoriqul Islam ini semata-mata ditujukan 
dalam rangka dakwah Islamiyyah dan pemberdayaan kaum yatim, dhuafa dan kaum Muslimin 
(sosial). Bersama para pelajar dan penghafal Al-Qur’an, mari bersama-sama mempelajari 
dan mengamalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang dimulai dari kecintaan membaca 
dan menghafalAI-Our’an. 



,gni, | 


2 


Visi 


Menjadi lembaga dakwah Islamiyyah dan sosial yang profesional yaitu berkaitan 
dengan pengajaran Al-Qur’an dan pemberdayaan anak-anak yatim, dhuafa dan Kaum Muslimin 
dalam memberikan manfaat luas kepada masyarakat. 

Misi 

1. Mencetak para pelajar dan penghafal Al-Qur’an yang berprestasi dengan 
dukungan keterampilan (softskill) untuk dapat mandiri dan menjawab kebutuhan 
umat dalam proses belajar mengajar Al-Qur’an dan hidup bermasyarakat. 

2. Membudayakan ‘membaca Al-Qur’an’ sebagai aktifitas harian rutin di tengah tengah keluarga 
dan masyarakat. 

III SASARAN & TARGET 


Sasaran dan target dalam program Rumah Tahfidz dan Tadabur Our’an Yatim ini dikelompokkan 
kedalam beberapa kategori, yaitu: 

Kategori I: Anak Yatim dan Dhuafa 


Target dari kelompok sasaran ini adalah bagaimana secara sukses mempersiapkan 
mereka untuk terjun di masyarakat kelak dengan membekali pengetahuan di 
sekolah/pendidikan formal serta keislaman melalui kemampuan baca tulis serta 
hafalan Al-Qur’an. Dalam hal ini, Rumah Tahfidz & Tadabur Our’an Yatim Thoriqul Islam 
mengupayakan pembiayaan secara gratis segala kebutuhan pendidikan yg berkaitan dengan 
program di Rumah Tahfidz & Tadabur Yatim Our’an Thoriqul Islam ini. 

Kategori II: Anak Paud,TK,SD,SMP 

Anak Usia Paud,TK,SD,SMP umumnya yang berminat membaca dan Menghapal Al-Qur’an 
meskipun belum lancar dan benar. Pada usia ini InsyaAllah melalui bimbingan Rumah Tahfidz & 
Tadabur Qur,an Yatim Thoriqul Islam, mereka dapat mengikuti program binaan tahsin dan tahfidz 
Al-Qur’an serta program lainnya. 

Kategori III: Kaum Bapak/Ibu (para orang tua) 


Sasaran dalam golongan ini adalah para bapak/ibu (orang tua) yg mengatarkan dan menunggu 
anak-anak mereka dalam aktifitas keseharian di rumah tahfidz dan Tadabur Our’an Yatim 
Thoriqul Islam . Dalam Rangka memanfaatkan waktu menunggu melalui bimbingan, Membaca 
dan Menghafal Al-Qur’an di Rumah Tahfidz & Tadabur Yatim Thoriqul Islam diharapkan mereka 
dapat menjadikan aktifitas “membaca dan menghafal Al-Qur’an” sebagai rutinitas setiap hari 
bersama -sama keluarga di rumah masing-masing sekaligus memberikan teladan 
bagi anak-anak dan keluarga di rumah. 



,gni, | 

&K 


3 



IV. PROGRAM & KEGIIATAN 


Anak Yatim & Dhuafa 

PAUD, TK, SD, SMP 
Kaum Bapak/Ibu (Orang Tua) 


Rumah Tahfidz & Tadabur Qur’an Yatim Thoriqul Islam memiliki 8 program/kegiatan utama 
meliputi aspek pembinaan/pengembangan individu, kepedulian sosial dan lingkungan alam. Dari 
progam tersebut lalu dapat dikembangkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan / aktifitas. 
Program-program tersebut, antara lain: 

1 . Penyantunan dan Pendidikan Anak-Anak Yatim - Dhuafa 

Rumah Tahfidz & Tadabur Qur’an Yatim Thoriqul Islam diperuntukan untuk sejumlah anak-anak 
yatim, dhuafa dan yang setiap bulannya di santuni dan dibina oleh para mentor dan guru tahfidz 
Al-Qur’an. Namun kesehariannya tetap tinggal dirumah mereka masing-masing dan bersekolah 
seperti biasa. Hanya setiap hari sepulang sekolah mereka melanjutkan belajar ditempat ini untuk 
membaca dan menghafalkan Al-Qur'an serta mengenal nilai-nilai Islam secara Implementasi. 

2. Sadar Qur'an 

Program ini terutama ditujukan bagi kaum orang tua yang belum lancar dan gemar membaca dan 
menghafal Al-Qur’an, serta umumnya mereka ini belum mendapat sentuhan, perhatian dan 
pendampingan dalam upaya belajar membaca Al-Qur’an dan DIINUL Islam secara benar dan 
utuh. 



3. Tahsin & Tahfidz Al-Qur'an 


Program Tahsin &Tahfidz Al-Qur’an di tujukan kepada seluruh kaum muslimin usia Paud/ 
TK/SD/SMP yang berminat membaca dan menghafal Al-Qur’an namun belum lancar dan 
benar. Selain itu juga ditujukan bagi kaum bapak / ibu santri yg rutin mengatar sambil menunggu 
aktifitas anaknya belajar di Rumah Tahfidz dan Tadabur qur,an Yatim Thoriqul Islam. 

4. Pembagian Al-Qur'an Gratis 

Ditujukan kepada siapa saja yang ikut program Pemberantasan Sadar Al-Qur’an di Rumah 
Tahfidz dan Tadabur Yatim Thoriqul Islam. Dapat pula ditujukan bagi kelompok binaan yang 
berada di luar lingkungan Rumah Tahfidz dan Tadabur Qur’an Yatim. 



r Rumah 
Tahfidz & 
Tadabur Qur’an 
Yatim 

‘Thoriqul Islam’ 


Pelatihan 

Softskills 


Tahsin & 
Tahfids 
Qur’an 



.u 

SlB 


5 


5. Pelatihan Keterampilan (Softskills) 


Merupakan pelatihan berbagai bentuk pengetahuan dan keterampilan bagi 
berbagai kelompok sasaran dengan target tumbuhnya jiwa wirausaha mandiri yang terampil 
berbagai keahlian. 

6. Bakti Sosial 

Bakti sosial ditujukan untuk menyalurkan berbagai bentuk sumbangan kepada yatim dan kaum 
dhuafa, baik dalam bentuk sembako, pakaian, jasa, pendampingan, dll. Dalam hal ini diupayakan 
adanya kerjasama dengan mitra, lembaga zakat atau perusahaan untuk pemberdayaan kaum 
dhuafa baik bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. 

7. Olah Raga dan Pecinta Alam 

Beladiri dimaksudkan sebagai olah raga dan kebugaran, sedangkan kegiatan pecinta alam 
dimaksudkan untuk menanamkan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih, hijau, 
sejuk, indah, dan lestari. Berbagai bentuk kegiatan akan diimplementasikan secara langsung di 
lingkungan maupun di luar lingkungan Rumah Tahfidz & Tadabur Qur’an Yatim Thoriqul Islam. 

8. Mini Library 

Merupakan perpustakaan yang memberikan layanan buku-buku bacaan yang 
dapat dibaca di tempat atau dipinjam untuk dibaca di rumah. Buku-buku yang 
tersedia merupakan hasil hibah atau pinjaman dari pihak kedua dimana peran 
Rumah Tahfidz dan Tadabur Qur’an Yatim Thoriqul Islam sebagai ?penghubung? antara pemilik 
bukusecara personal atau lembaga dengan masyarakat. 

V. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIIATAN 

Serangkaian program/kegiatan Rumah Tahfidz & Tadabur Qur’an Yatim Thoriqul Islam insya 
Allah ( sementara) dilaksanakan di lingkungan Perumahan Green View Cibinong dan sekitarnya. 


VI. KATAGORI USIA DAN WAKTU BELAJAR 


Usia waktu belajar Nama kelas 


Usia 

3th 

s/d 

5th 

pk 

8.00 

s/d 

9.00 

MA'WA 

Usia 

6th 

s/d 

9th 

pk 

11.00 

s/d 

12.00 

N Al M 

Usia 

lOth 

s/d 

12th 

pk 

14.00 

s/d 

15.00 

‘AD N 

Usia 

13th 

s/d 

15th 

pk 

16.00 

s/d 

17-00 

FIRDAUS 



,gni, | . J L 


6 


Kelas khusus 


Ibu - ibu pk 8.00 s/d 9.00 zaitun 


Pk 

11.00 

s/d 

12.00 

Yasmin 

Pk 

14.00 

s/d 

15.00 

Kesturi 

Pk 

16.00 

s/d 

17.00 

Tiin 


Bapak-bapak pk 

8.00 s/d 

9.00 Al Hadid 

Pk 

11.00 

s/d 

12. /00 

Al qolam 

Pk 

14.00 

s/d 

15.00 

Al Khafi 

Pk 

16.00 

s/d 

17.00 

Al Furqon 


VII. MEKANISME PENDAFTARAN SANTRI 

Untuk mengikuti program dan pendidikan di Rumah Tahfid & Tadabur Our’an Yatim Thoriqul 
Islam, Seluruh peserta didik baik yatim, dhuafa maupun umum tdk di pungut biaya. Proses seleksi 
tetap dilakukan. Kami hanya menekankan kepada seluruh orang tua peserta didik untuk ikut 
berperan serta dalam pendidikan tersebut untuk : 

1 .Membiasakan shodaqoh/ infaq 

2. Ikut belajar kala menunggu anak-anak mereka belajar 

3. Mulai membiasakan kehidupan yang Islami di rumah mereka , salah satu contoh meninggalkan 
kebiasan mendengarkan musik menjadi membiasakan mendengarkan murotal . 

VIII. SUMBER & KEBUTUHAN DANA 

Untuk berjalannya berbagai program yang telah direncanakan, Rumah Tahfidz & Tadabur Our’an 
Yatim Thoriqul Islam membuat beberapa strategi penggalangan dana melalui shodaqoh / infaq 
kepada kaum muslimin/muslimah di manapun berada. Adapun metode yang akan dijalankan, 
antara lain: 

1 . Infaq sebagai orang tua asuh 

Besaran infaq didasarkan atas kebutuhan konsumsi makan bulanan, SPP, dan ongkos sekolah 
per santri. Atas beberapa poin kebutuhan tersebut. 



,gni, | 

Db 


7 


2. Infaq sebagai donaturtetap 


Donatur tetap merupakan badan/perorangan yang memberikan infaq setiap 
bulan dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesediaan donatur. Nominal atau besaran infaq 
dapatdipilih antara lain: 

a. Rp. 50.000,- 

b. Rp. 100.000,- 

c. Rp. 200.000,- 

d. Nominal bebas 

3. Infaq sebagai donatur tidak tetap 

Yaitu badan/perorangan yang dapat berinfaq dengan waktu yang tidak rutin waktunya 

4. Penerimaaan ZISWAF, baik harta dalam bentuk barang, mata uang, dll. 

5. Proyek-proyek kerjasama, dan 

6. Sumber-sumber lain yang halal sesuai syariat Islam. 


Infaq sebagai 
Donatur Tidak 
Tetap 


lnfaq sebagai 
Donatur Tetap 


r 

lnfaq Orang 

U# 

Tua Asuh 

w 

I — * 



Proyek 

Kerjasama 


Rumah 
Tahfidz & 
Tadabur 
Yatim 

Thoriqul Islam’ 



Setiap donatur, akan memegang kartu infaq/donaturatau kencleng infaq yang dipersiapkan oleh 
pengurus Rumah Tahfidz dan Tadabur Qur’an Yatim . Secara terjadwal atau setiap waktu 
pengurus siap menjemput infaq dari para donatur/muzakki. Para santri penghafal Al-Qur’an 
‘Thoriqul Islam’ senantiasa akan dibimbing dalam program shalat malam (tahajjud) dan 
Santunan untuk mendoakan seluruh donatur/muzakki baik yg sedang berhajat maupun yang 
tidak sedang berhajat. 



IX. STRUKTUR KEPENGURUSAN 


Rumah Tahfidz & Tadabur Yatim Thoriqul Islam dikelola oleh sebuah pengurus 
dengan struktur personil sebagai berikut : 

1. Dewan Penasehat : Ust Haris. (Konsultan Keluarga Darut Tauhid) 

2. Ust Subhan Lc ( Al- Hafidz) ( Pimpinan LTQ Tazkia ) 

3. Ust Irfan ( Pimpinan Pompes Qur’an Bil Qur'an) 

4. Ust Rohendi ( Pimpinan Lembaga Dawah Lentera) 

Ketua : Eka Maulana, AMd. 

Sekretaris : Hafizullah Maharnova AMd 
Bendahara : Suci Amalia 

Endah Setiowati ,ST 

Bagian-Bagian: 

1. Rumah Tangga : Dian Astrianti. 

Maryanti 

Afifah 

llmariati 

Erma 

2. Usaha & Amilin : Nanang Muhadi 

Mansur 

Bukhori 


3. Litbang : Heru .k 

Hendra ,AMd 
Fariz , SPsi 

X. SEKRETARIAT & DONASI INFAQ 


Donasi infaq dapat disampaikan kepada Rumah Tahfidz & Tadabur Qur’an Yatim Thoriqul Islam 
dengan alamat sebagai berikut: 

Alamat : Perumahan Green view Blok O no 5 cikaret Cibinong Kab. Bogor - Jawa Barat. 

E-mail : thoriqul.islam2015@gmail.com 

Nomor Rekening lnfaq : (BCA) 6610472441 an. Endah setiowati 
Contact Person : 


1. Hafizullah (085781394515) 

2. Heru kuswantoro (081293182121) 

3. Dian Astrianti (081293182100 


Ml. » 

&K 


9 


XI. KHATIMAH 


Pada bagian penutup ini pengurus Rumah Tahfidz & Tadabur Yatim Thoriqul Islam 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan baik pikiran, tenaga, maupun harta. Insya Allah, ini semua akan menjadi 
amal yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun kita telah berada di alam 
barzah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan keluasan 
dan keberkahan rezki kepada kita semua sehingga kita terus dapat membantu 
anak-anak yatim dan dhuafa dalam mempersiapkan mereka menjadi generasi 
muslim yang tangguh. Amiin 


"Ya Allah, Ya Fattah, Ya Rozaq, Ya 'Alim, Ya Hakim 
Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu 
Engkau telah menggerakkan hati hamba-hambaMu 
Untuk membantu Jihad kami di jalan Mu 
Ya Allah. ..Balas segala kebaikan mereka dengan pahala berlipat ganda 
Balas segala dosa dan salahnya dengan ampunan-Mu 
Ya Allah. ..jadikan jiwanya muthmainnah 
Keluarga mereka sakinah 
Putra dan putri mereka solih dan sholihah 
Rizkinya senantiasa melimpah, halal dan berkah 
Panjang umur dalam rahmah 
Wafatkan mereka semua dalam husnul khotimah 
Serta jadikan kubur mereka kelak menjadi Raudhoh 
min Riyadhil jannah... 

Amin Yaa Rabbal 'Aalamiin. 

***** 



Ml. » 

&K 


10 


